Prinsip 



Taqiyah 

Budi Luhur dan Bithonah, 
Prinsip Ahli Bid'ah 



Rikrik Aulia Rahman Abu Abdillah Alu Hasan 



Di download di : 

http://rumai1ku-indah.bloa5pot.com 



2 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 




Muqadimah 

aML S J j 4ii 0| 

y°J t aJ jJ-^ 2- 4 Ai)l fj* cUjL«-f-t olt J~» 

caJ 'y a»L?-j Aiit *y| aJi 'y 01 aJ *y-* jjivzj 

, aJ j-^jJ Si-LjP l~Lo«^- 01 

I»L*j L»! 



Allah Ta'ala berfirman: 

Cx* 3 ^ «iig ) ^lUI ^Jl ^poI 

\j! Caj aJJ( 

"Katakanlah : Inilah Jalan ku, aku dan orang-orang yang 
mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah 
yang nyata, Maha Suci Allah dan aku tiada termasuk orang- 
orang yang musyrik" (Qs. Yusuf 108). 

Saya katakan : Barangsiapa yang merenungkan firman Allah : 
"Katakanlah inilah jalanku" niscaya ia akan mendapatkan tiap 
kata didalamnya menunjukkan kepada sesuatu yang jelas dan 
terangnya dakwah. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 3 

Perintah "Katakanlah" pada ayat diatas merupakan sesuatu 
yang ajaib untuk membatalkan setiap seruan yang melenceng 
dari jalan yang lurus atau setiap seruan yang menimbulkan 
keraguan dalam manhaj yang lurus. Kata ini menunjukan 
bahwa ia bukanlah perkataan manusia sebab manusia tidak 
memerintah kepada dirinya sendiri, artinya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasalam hanya menyampaikan perkataan 
yang tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri (melainkan 
wahyu dari Allah). 

Keajaiban lain dari kalimat tersebut adalah ia merupakan inti 
risalah yang diperintahkan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi 
wasalam untuk menyampaikannya, berdakwah kepadanya, 
mengumumkannya dihadapan khalayak karena ia 
menunjukkan bahwa Nabi dan para pengikutnya tidak 
menyembunyikan dakwahnya, tidak menutup-nutupi 
manhajnya, tidak mengurangi satu huruf pun darinya, dan 
tidak pula berbuat (melakukan) apapun dari dalam mereka 
sendiri. 

Sedangkan kalimat 'inilah jalanku' adalah perintah untuk 
menjelaskan jalan-Nya secara umum agar menjadi jelas jalan 
orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan agar tegak 
hujjah bagi orang-orang yang binasa. Dan keterangan yang 
jelas ini menjadikannya jelas terlihat oleh mata dan pasti, 
yang diarahkan jari telunjuk kepadanya . 1 

Adapun kalimat "Aku dan orang-orang yang mengikutiku 
mengajak (kamu) kepada Allah", menunjukkan bahwa 
menyeru kepada jalan Allah atau beramar ma'ruf nahi 



1 Syaikh Salim Al-Hilali hafizhahullahu, Bashir Dzawi Al-Asyaraf bi Syarhi 
Marwiyat Manhaj Salaf hal. 105 



4 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 

mungkar, merupakan hal yang wajib atas semua kaum 
mukminin dan mukminat, sesuai dengan kesanggupannya, 
tidak hanya orang perorang, karena kewajiban ini merupakan 
karakter dan akhlak mereka yang agung nan mulia. 

Dalam ayat diatas disebutkan bagaimana melakukan amar 
ma'ruf nahi mungkar: 'dengan hujjah yang nyata', yaitu ilmu. 
Allah Ta'ala berfirman : 

aJ sS ' I 




"Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang lebih baik." [An-Nahl: 125]. 

Hikmah yang dimaksud itu ilmu. 2 

I nilah Sifat Ath-Tha'ifah Al-Manshurah 

Oleh sebab itu, Thaifah Manshuroh sebagai kelompok yang 
setia mengikuti para Rasul, pasti memiliki ciri-ciri yang 
disebutkan ayat diatas. Nabi shallallahu'alaihi wasalam 
bersabda, 

°Cj* ^ J* Cr? J O'* ^ 

diS-tS" ji-Aj aJJ| y>\ Ji\j J*s>- 

Tidak henti-henti sekelompok dari umatku dalam keadaan 
dhohir diatas kebenaran, tidak membahayakan orang yang 



Syaikh Ibn Baz, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (7/327-329). 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 5 



melecehkan mereka sehingga datang perkara Allah dan 
mereka dalam keadaan demikian . 3 

Kata 'dhohir' artinya menang atau bisa juga 'mereka tidak 
sembunyi-sembunyi bahkan mereka itu dikenal'. 4 Tetapi yang 
manapun yang digunakan untuk kata 'dhohir' ini, maknanya 
tetap menjelaskan kepada kita bahwa ath-Tha'ifah al- 
Manshurah adalah orang-orang yang terang-terangan dalam 
agamanya. Bagaimana mereka bisa dikatakan menang dari 
orang-orang yang menyelisihi mereka jika mereka 
bersembunyi?. Maka sudah seharusnya mereka lantang dalam 
manhajnya, kuat dalam hujjahnya, dalil mereka jelas, tidak 
merahasiakan agamanya terhadap orang-orang yang 
menyelisihinya. 

Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syintiqhi berkata, 

c ^ ^ S-UJuJl ji>- JtSj 

L OlCwJlj <LlpJ 4 C 

<&l (3 JbuJb Ijj^l (jjAJi O U 

"Dan para ulama telah menyatakan bahwa kemanangan para 
Nabi ada dua macam: Pertama, menang dengan hujjah dan 
bayan (penjelasan) dan ini ditetapkan bagi seluruh Nabi, (dan 



3 Hadits itu datang dengan berbagai lafazh, lafazh diatas oleh Tsauban, 
dikeluarkan oleh Muslim (3/1523) no. 1920, Tirmdizi (4/504) no. 2229, Ibn 
Majah (1/5) no. 10 dan lainnya. Hadits ini mutawatir, telah dikeluarkan dari 
berbagai jalan diantaranya: Mughirah ibn Syu'bah, Mu'awiyah, Jabir, Imran 
ibn Husein, Qurrah ibn lyas Al-Muzani, Jabir ibn Samurah, Sa'ad ibn Abi 
Waqash dan lain-lain. 

4 Ibn Hajar, Faathul Baari (13/307) 



6 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 

kedua), menang dengan pedang dan tombak, dan ini hanya 
dikhususkan bagi orang-orang yang mereka memang 
diperintahkan berperang dijalan Allah ". 5 

Kenapa Mereka Berbisik-bisik? 

Adapun kenapa orang-orang yang menyelisihi Thaifah 
Manshuroh sangat menekankan bolehnya 'dakwah sembunyi- 
sembunyi' ditengah-tengah kaum muslimin?. Tidak lain 
disebabkan rasa gentar dalam hati mereka, oleh sebab dosa- 
dosa. Telah jelas dengan apa yang telah kami sebutkan bahwa 
ahlus sunnah mereka itu adalah para pengikut (Rasulullah) 
dan bahwa ahlu bid'ah mereka adalah orang yang 
menampakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, 
tidak ada dasarnya, karena itulah mereka menyembunyikan 
bid'ahnya, sementara ahlus sunnah tidak merahasiakan 
manhajnya, kalimat mereka lantang, mazhab mereka terkenal 
-dan akibat- yang baik hanya bagi mereka . 6 

Allah Ta'ala berfirman: 

O Loj aDIj aJj I ^ :Xj 



Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya : dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al-Baqarah 
283 ] 

Nabi shallallahu'alaihi wasalam bersabda: 



5 Tafsir Adhwaa Al-Bayan (1/353). 

6 Ibn Jauzi, Al-Muntaqa An-Nafis Min Talbis Iblis 40, Syaikh Ali Hasan 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 7 



01 C— a pJUlj 

aIIp 

"Kebaikan adalah ahlak yang baik, sedangkan dosa adalah 
sesuatu yang tersembunyi didalam dadamu dan engkau tidak 
suka bila diketahui orang lain". 7 

Allah Ta'ala berfirman: 

0 JJ. M pi*-* jij *U\ y* 0 jOOOLo n/ j ^ 0 jik£Lo 

OjI0-*j Oj aUI OIS "” j J jiJl y» y ^ 0 



"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 
bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika 
pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia 
yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah Maha Meliputi 
terhadap apa yang mereka kerjakan. [An-Nissa 108]. 

Sesungguhnya yang mereka takutkan adalah terbongkarnya 
makar jahat dan kebusukan niat mereka terhadap kaum 
muslimin. Sebagaimana digambarkan oleh Imam Barbahari 
rahimahullahu: 

<3 O j^iAj Ji* £^aJI Ji* 

I ^paJ I y£s ISLj O 



7 Shahih, Ahmad (4/182) no. 17668, Bukhari dalam Adab Al-Mufrad (1/110) 
no. 295, Muslim (4/1980) no. 2553, Tirmidzi (4/597) no. 2389, Al-Hakim 
(2/17) no. 2172 dari Nuwwas ibn Sam'an rahdhiyallahu'anhu. 



8 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 



"Perumpamaan Ahli bid'ah seperti kalajengking, mengubur 
kepala dan badannya dalam tanah namun mengeluarkan 
ekornya, ketika ada kesempatan mereka menyengatkan 
bisanya". 8 

J ika Mereka Benar 

Kalaupun mereka merasa benar, maka tidakkah mereka ingat 
Allah Ta'ala berfirman: 

0 JJplISb jj>Jl 0 J^aI Ij 



"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq 
dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran padahal 
kamu mengetahuinya?" [Ali Imran 71]. 

Sebab kalau benar mereka membawa barang haq, dengan 
menyembunyikannya dari kaum muslimin, mereka bisa 
dianggap orang yang diancam ayat diatas. 

Perkara inilah yang menyulitkan kita dan mereka untuk duduk 
bersama, sebab sebagaimana yang dikatakan Syaikh 
Muhibuddin al-Khathib rahimahullahu, 



jj^Mj La j Lio (3-iL^Jl £jl JJ» J j! j 

L» LJ <Uip a~LJip LaU ! aCJLiJl 



Ibn Abi Yala, Thabaqat Hanabilah (2/44). 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 9 

p. (j-* a) OjjJ&Uib lc. t^JlaJl ^JL» 

aJ OjL»j«j aj d j*?ji )Jj ciiii OjJjjj y jvAj , A-Jjlidlj 

"Kendala pertama rekonsiliasi yang jujur dan ikhlas antara kita 
dengan orang-orang syiah (dan orang-orang yang seperti 
mereka -pen) ialah apa yang mereka namakan taqiyah (dan 
istilah lain yang serupa -pen), karena taqiyah adalah akidah 
agama yang membenarkan mereka menampakan apa yang 
tidak ada di bathin mereka. Akibatnya, orang yang hatinya 
bersih diantara kita menjadi tertipu karena orang-orang syiah 
memperhatikan keinginan untuk mengadakan kesepahaman 
dan kedekatan dengannya, padahal sesungguhnya mereka 
tidak menginginkannya, tidak ridha dengannya dan tidak 
merealisirnya ". 9 

Bithonah Budi Luhur 

Apabila suatu firqah berbicara dengan istilah bithonah, budi 
luhur dan lain sebagainya, maka yang dimaksud adalah 
taqiyah sebagaimana firqah Syi'ah. Ini mengingatkan akan 
sebuah hadits dari Nabi shallallahu'alaihi wasalam : 

^JL » I £jA ij*\j jli J 



9 Al-Khuthuth Ar-Aridhah li Al-Usus al-Lati Qaama alaiha Madzhabu As-Syiah 
Al-ltsna Asyariyah, As-Sayyid Muhibuddin Al-Khathib hal. 8, cetakan 
keenam. 



10 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 



"Sesungguhnya akan ada sebagian manusia dari umatku 
meminum khamr yang mereka namakan dengan selain 
namanya". 10 

Yakni mereka akan menamakan sesuatu dengan bukan 
namanya. Atau mereka berusaha memanipulasi namanya 
menjadi nama lain agar nampak menjadi sesuatu yang halal. 

Definisi Taqiyah 

Adapun definisi taqiyah ini menurut kalangan Syi'ah yang 
maknanya kurang lebih sama, menurut kalangan khawarij dan 
hizbi, adalah: 

“Suatu ucapan atau perbuatan yang anda lakukan tidak 
sesuai dengan keyakinan, untuk menghindari bahaya yang 
mengancam jiwa anda, harta, atau untuk menjaga 
kehormatan anda”. 11 

Itu yang mereka katakan, yang dalam kenyataannya mereka 
melakukan taqiyyah dimana saja, dalam keadaan bagaimana 
saja, yang justru diantara orang-orang Islam yang sama sekali 
tidak mengancam jiwa mereka. 

Bagaimana mungkin menyembunyikan keyakinan ditengah- 
tengah umat Islam yang sudah tidak ada lagi yang 
tersembunyi dari aqidah dan ilmu. Kecuali mereka 
menyimpang dari jalan yang benar, tapi takut untuk berdialog 



10 Shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam At Tarikh (1/1/30), Abu Dawud 
no. 3688, Ibnu Majah (2/1333) no. 4020, Al-Baihaqi (10/221) no. 20778, 
Ibnu Abi Syaibah (8/107) no. 3810, Ibnu Hibban (no. 1384 - Mawarid) dan 
dalam Shahih (15/160) no. 6758 dan Thabrani (3/283) no. 3419 dari Abi 
Malik Al Asy'ari radhiyallahu'anhu. 

11 Asyi'ah fi Mizan, Muhammad J awwad Muqniyyah hal. 48. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 11 



secara terbuka dan ilmiyyah dikarenakan tidak memiliki dalil 
dan hujjah. 

Dalam kitab Syi'ah yakni Ushul Kaafi hal. 482-483, karangan 
Al-Kulaini dikatakan, 

“Jagalah agama kalian, tutupilah dengan taqiyyah, tidak 
dianggap beriman seseorang sebelum ia bertaqiyyah”. 

Perkataan ini adalah bangunan kesesatan yang sengaja 
didirikan untuk menghindari terkuaknya aib-aib mereka 
ditengah-tengah umat Islam. Atau mereka memang punya 
niat tidak baik kepada umat Islam. 

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu berkata: 

"Apabila kamu melihat ada sekelompok orang (kaum) saling 
berbisik-bisik tentang sesuatu mengenai agamanya, tanpa 
(melibatkan) orang umum, maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya mereka sedang membangun kesesatan". 12 

Bab Dusta 

Taqiyah ini termasuk bab dusta, makanannya ahli bid'ah 
seperti apa yang disebutkan oleh Imam 'Ali bin Harb al- 
Mushili, beliau berkata : 



y j jA J5" 



12 Atsar shahih, oleh Ahmad di dalam Az-Zuhdi h. 45, dan Ad-Darimi dalam 
Sunannya no. 307. 



12 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 



"Seluruh pengikut hawa nafsu itu selalu berdusta dan mereka 
tidak peduli". 13 

Bukan pula termasuk dalam dusta yang diperbolehkan karena 
kebutuhan syar'iyah, yaitu seperti dalam firman Allah : 

Ju*ij y»j l)j 3 y» jAlJjl O y~ f J-*Jl ^ 

aJJI jA>oj SUj I jaS d)l e-y* y ^JJi y* 




"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 
Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari 
sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan 
kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 
kembali (mu), [ali Imran 28]. 

Ibn Jarir dalam Tafsir (6/316) kalimat Si — S? 4 'j — & VJ 

berkata: 

<U aj y* L ;i 3/^' aJlA ^ 'i 4))l U ^ iJl 'i 

"Maka taqiyah yang disebutkan Allah dalam ayat ini yakni 
taqiyah dari orang kafir, tidak dari selain mereka". 



al-Khathib al-Baghdadi, Al-Kifaayah hal. 123. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 13 



Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu'anhu mengatakan 
bahwa taqiyah sudah tidak ada lagi, hal tersebut hanya terjadi 
diawal Islam saja: 

Juii ^»jJl L«li a ji JJs ^*>L**yi aJb>r (J C-JlS"" 

iiii 

"Taqiyah itu ketika awal Islam sebelum kaum muslimin 
memiliki kekuatan. Adapun sekarang kaum muslimin telah 
dimulyakan Allah (sehingga tidak perlu lagi bersiasat)" 14 

Sifat Munafik 

Justru taqiyah itu adalah kedustaan orang munafik. Dusta 
kaum munafik yaitu kedustaan yang berbeda dengan 
keyakinan namun sama dalam kenyataan. Allah Ta'ala 
berfirman : 

cLiJj <dJl J jJ kiljj -A ^ I jJli lil 

D jjilSvJ il)J aIJIj aJ 



"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka 
berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar- 
benar Rasul Allah." Dan Allah mengetahui bahwa 
sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah 
mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu 
benar-benar orang pendusta" [al-Munaafiquun 1]. 

Pengakuan mereka bahwa beliau adalah Rasulullah memang 
sesuai dengan kenyataan. Apa dalilnya? Allah berfirman : 



14 Al-Qurtubi dalam Tafsir (4/57), dan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir 
(1/331). 



14 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 



"Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar 
Rasul-Nya", akan tetapi persaksian mereka ini menyelesihi 
keyakinan mereka, karena Allah ta'ala berfirman : "Dan Allah 
mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu 
benar-benar orang pendusta". Dustanya mereka adalah dalam 
mengatakan bahwa 'Kami mengakui" padahal ucapannya ini 
menyelisihi keyakinan mereka walaupun sesuai dengan 
kenyataan yang sebenarnya . 15 

Mereka berkata kepada kita: keyakinan kami sama seperti 
umat Islam pada umumnya, atau: kami sama sekali tidak 
mengkafirkan orang Islam selain kelompok kami, padahal hati 
mereka tidak ridho dengan perkataan itu bahkan muak dan 
jijik berdampingan dengan kaum muslimin. 

Hati Mereka Serupa 

Lebih jauh tentang masalah ini, kami akan kutipkan tulisan 
Syaikh Ihsan Ilahi Dhahir rahimahullahu tentang kemiripan 
kaum Syi'ah dan Kaum Sufi dalam keyakinan bid'ah mereka 
tentang taqiyah, lalu hari ini kami melihat ada kemiripan 
serupa dengan taqiyahnya golongan hizbiyyah . 16 

Beliau berkata : 

I -Ia j t j L« Jl aJ *y L« 



15 Syaikh Muhammad ibn Utsaimin, Syarh Hilyah Thalabil llmi hal. 198-199. 

16 Al-Mansya wal Mashadir", pada bagian ketiga bab keduabelas hal. 257- 
265. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 15 



~J.I O! 1 \ jJaJl j* Aj 1« J* 

p-* ys>l ]a pjju 'y 4j 'y , S-liJ'yi Juj J , c£ 



jjJ — S l ~L~Jl Jli Li" , j* 

j » bu^o c y3*>^>- > yL; £jl Jjlj ) ■ 

1 < jfck J U ^AljaiJl AjJLp aJ~Jip bili ; A-Jbcjl L« 

^ ^ (j- 4 Aj a] Ojj^Ua^j b£. 1^0 j , OjJ^ao 

*y j ^ — > o y^> y, *y j diii 'y <3 

( aJ 

"Diantara prinsip dan keyakinan terpenting orang-orang syiah 
ialah merahasiakan diri, menampakan apa yang tidak mereka 
yakini di batinnya, dan memperlihatkan apa yang tidak ada di 
jiwa mereka. Inilah keyakinan terpenting orang-orang syiah 
yang membuat mereka berbeda dengan aliran-aliran Islam lain 
dan menyulitkan berhubungan dengan mereka, karena 
lahiriyah dan bathiniyah mereka tidak diketahui dan 
kebohongan mereka dengan kejujuran mereka tidak bisa 
dibedakan, seperti dikatakan as-Sayyid Muhibuddin al-Khathib, 
"Kendala pertama rekonsiliasi yang jujur dan ikhlas antara kita 
dengan orang-orang syiah ialah apa yang mereka namakan 
taqiyah, karena taqiyah adalah akidah agama yang 

membenarkan mereka menampakan apa yang tidak ada di 
bathin mereka. Akibatnya, orang yang hatinya bersih diantara 



16 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 

kita menjadi tertipu karena orang-orang sviah memperhatikan 
keinginan untuk mengadakan kesepahaman dan kedekatan 
dengannya, padahal sesungguhnya mereka tidak 
menginginkannya, tidak ridha dengannya dan tidak 
merealisirnya ". 17 

jJl (3 aSjJjJ'j D>LiJl ) . 

OU , Jjlii 4^*D< j* J5\J Jj *y Jj , (_AjI jJaJl yL- 3 
L» AJLJLj jj' <JjJL O'j / aJLp (_£jJl (3li,Jl 

O j, ) j» — £l , jjutsl — di j& au' ^oM ^ aJj (3 

Jj^sl j* 1 Sjt* jls (3 

Ai)l pjfcl ^ ^jjJi ‘ ** — ■ l' Jb&l A^ajt jf- l«i^ I AjJisJ' AjyOw^o ’j 

2 — JDI ! Jl — i Aji (i-iUa!! jS' dJJi I dJJi jS' 
Cf J c ^' J®' Cr* jil Akil a y Oij , ^LT jp j g-p 
d' r j ; dlc*)U iSwivs ^«lji |»jgp , i i^ir jj , clajs 

( ApDl 'y , <_£ jiiil 



17 Al-Khuthuth Ar-Aridhah li Al-Usus al-Lati Qaama alaiha Madzhabu As-Syiah 
Al-itsna Asyariyah, As-Sayyid Muhidbuddin Al-Khathib hal. 8, cetakan 
keenam. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 17 



Syaikul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Kemunafikan dan 
kekafiran (zindiq) lebih banyak ditemui di Ar-Rafidhah 
daripada aliran-aliran lain, karena setiap orang dari mereka 
wajib mempunyai kemunafikan sebab kemunafikan adalah 
prinsip bangunan kebohongan mereka dan setiap orang dari 
mereka harus mengatakan dengan lidahnya apa yang tidak 
ada dihatinva . Ini persis seperti difirmankan Allah Ta'ala 
tentang orang-orang munafik, 'Sesungguhnya mereka berkata 
dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada dihati mereka" 

Sekte Ar-Rafidhah menjadikan prinsip ini sebagai salah satu 
prinsip agamanya dan menamakannya taqiyah. Ini 

diriwayatkan dari imam-imam ahlu bait, padahal Allah 
membebaskan mereka darinya . 18 Bahkan mereka 

meriwayatkannya dari Ja'far ash-Shidiq yang katanya berkata, 
"Taqiyah agamaku dan agama bapak-bapakku". Padahal Allah 
membersihkan kaum mukminin dari kalangan ahlul bait dan 
selain ahul bait darinya. Justru, ahlul bait adalah orang yang 
paling jujur, merealisir iman, dan agama mereka adalah 
takwa, bukan taqiyah ". 19 

^ (Jj ^Jl ; (i i 

^ y» aXJL*Jl aijfc 



18 Yakni mereka (kaum Syi'ah) membuat kebohongan tentang ahlu bait, 
dengan membuat riwayat-riwayat yang dipalsukan. Aku ingat tentang 
kebohongan serupa dalam jama'ah hizbi, yakni tentang kisah : 'Para ulama 
Mekkah Madinah yang membai'at imam rahasia di Arab Saudi seperti 
mereka' padahal ini bohong, lalu kebohongan ini digunakan sebagai 
pembenaran bagi keamiran bawah tanah mereka di Indonesia -pen. 

19 Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, Syaikul Islam Ibnu Taimiyah jilid I hal. 
159 diterbitkan di Pakistan. 



18 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 

Banyak sekali riwayat hal ini bahkan tidak bisa dihitung yang 
diriwayatkan orang-orang syiah di buku-buku mereka, karena 
mereka berkeyakinan bahwa akidah seperti itu berasal dari 
para imam mereka. 

JJ AjUt^V J 13 Aji LfcijJ <£ j>-\ Ajljjj 

1 — i y> I ^ AjU , ap jj U y> )J b ) I 

l a (3 AaA-P Cfc! I jjj a1*?tj ; LjjJl (3 Alil ajpl Apjj J 

y J , (^bT 4Ji3l (l)i , L5 U^» b ... (3 

( aJ aJL“ N ^ 

... riwayat kedua diriwayatkan Al-Kulaini dari Ja'far berkata 
kepada sahabatnya, Ma'alli ibn Khunais, " Hai Ma'ali, 
rahasiakan persoalan (keimaman -pen) kami dan jangan 
menyebarkannya . Karena barangsiapa merahasiakan urusan 
kami dan tidak menyebarkannya, Allah memuliakannya di 
dunia dan memberikan sinar didepannya di akhirat kemudian 
sinar tersebut menuntunnya ke surga. ... Hal Ma'alli, 
sesungguhnya taqiyah termasuk agamaku dan agama bapak- 
bapakku. Tidak beragama orang yang tidak bertaqiyah ". 20 

a — JL til (J b-ilipl ) I (_g*JL!i aj jjb J 13 dDi 

J ^ b$fT J J* J , jtJliJl ^ jL jt Ji j j ^ , A^'j Ut 



20 Al-Ushul min Al-Kafi, Al-Kulaini jilid II hal. 223-224, diterbitkan di Iran 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 19 

aJ j -■•'J J aMI cjjl >-J t 3 ^ J>- wLai 4 



Itu pula yang dikatakan Ibn Babawih, "Keyakinan kami 
tentang taqiyah ialah bahwa taqiyah adalah wajib dan tidak 
boleh dihapus hingga datangnya Al-Qaim (Al-Mahdi). 
Barangsiapa meninggalkannya sebelum kedatangan Al-Qaim, 
sesungguhnya ia keluar dari agama Imamiyah, bertentangan 
dengan Allah, Rasul-Nya dan para imam". 21 

2 clSOj , aJ jj-i 3jdi ); Jiij 

; LJJ Si jl (jjAJi (J 1jj-/s A*J l£. j>Ui« jjj ; 

. ( JaJl d j' a Oil diii Jf> J j 



t AjIp t ^ a*^jaJ 1 1«X^s 

. aJ I 



I ^ ^ ^ «p aL«1£j ajU^-l 2i ^^>1' 

Alll 

Al-Mufid berkata, "Taqiyah ialah merahasiakan kebenaran dan 
menyembunyikan i'tiqad dari para penentang, dan 
meninggalkan menampakan diri dari mereka karena di sesuatu 



al-l'tiqadaat, Ibn Babawih Al-Qumi hal. 44. 



20 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 

yang menimbulkan madzarat di agama dan dunia. Dan 
kewajiban bertaqiyah dilakukan ketika dalam keadaan darurat 
atau kuat tetapi masih ragu ". 22 

Itulah i'tiqad dan prinsip orang-orang syiah yang mereka 
dikenal dengan keyakinan dan prinsip tersebut, serta dikecam 
karenanya . 23 

Anehnya orang-orang sufi mengadopsinya secara utuh (begitu 
pula dengan jama'ah-jama'ah hizbi -pen). Bahkan, 

menambahnya dengan mengarahkan tuduhan kepada 

Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam .. 

oj I > j*\ Oj ). <Jl i A j( 4l)l (_l! 

, 0' C*>i! aJL5 y\ aLJ, 'j 

....orang-orang syiah juga meriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib 
radiyallahu'anhu yang kata mereka berkata, "Sesungguhnya 
urusan kami ini sulit yang tidak mampu ditanggung kecuali 
oleh orang yang hatinya diuji oleh Allah untuk beriman dan 
pembicaraan kami tidak dapat dipahami kecuali oleh dada 
yang terpercaya dan akal yang teguh" [baca Nahjul Balaghah]. 



22 Syarhu l'tiqadat Ash-Shaduq, pasal tentang taqiyah hal. 241. 

23 Begitulah dengan jama'ah hizbi ini, dikenal dengan taqiyyahnya ini, 
sehingga orang-orang selain golongannya kurang percaya akan sikap 
mereka yang bermuka manis dihadapan mereka seolah-olah aqidah mereka 
sama -pen. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 21 



Ojj \ ^ j f takjil 1 U-4 Ai jLS"" OtS^j 

JlS J-jJrl (_£.S\j*)tSsJ' (SjJ L#^"" f-fr* J ^ 

, ~J' <3 aUL>- ^ ; \j~^- j*l*J' \Xa U j+>- ( j^- \ ^LjuiJ 

a-jjj e> 



... para tokoh sufi terkemuka mengamalkan taqiyah ini dan 
tidak menampakan ilmu dan pemikiran-pemikiran mereka 
kepada manusia, seperti dikatakan Al-Kalabadzi dan Al-Junaid 
yang berkata kepada Asy-Syibii, "Kami menulis ini dan 
menyimpannya diruang bawah tanah, tapi engkau datang 
kemudian membeberkannya kepada menusia ?". 24 

0 j) j p i' j 

A^>L>dJ (J y> 

4~v3jj' ) AjllS" (J L-. -Up j^Juj' j , 



(3 j*S\J ^ ^ y>-\ c ). ( 

aj L_^i , 4 — 5 ^^ aUS[ l^p 

( LjjJi Ja'j S^Ur'j Ji A, 0 ji^Jy jyJLS' 



24 At-Ta'aruf li Madzhabi Ahlil Tashawwuf, al-Kalabadzi hal. 172, diterbitkan 
di Kairo. 



22 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 



... orang-orang sufi juga menyembunyikan pendapat-pendapat 
dan keyakinan-keyakinan mereka dari orang-orang selain 
kelompoknya dan berwasiat seperti itu untuk murid-murid 
mereka di buku-buku yang ditulis orang-orang khos dan 
orang-orang super khos. Orang-orang sufi terkenal, 

Abdussalam Al-Faituri, menulis dibukunya Al-Washiyyah Al- 
Kubro, "Saudara-saudaraku, aku akan bicara kepada kalian 
tentang hal-hal ghaib, namun hal-hal ghaib tersebut wajib 
dirahasiakan kecuali bagi orang-orang yang berhak 

menerimanya, yaitu orang-orang yang akan merahasiakannya. 
Hal-hal ghaib tersebut tidak pantas diperlihatkan kepada 
orang-orang bodoh yang akan melaporkannya kepada para 
umara , para diktator dan penghuni dunia '. 25 

^ J j » jil I j A ( *J aJL 3I ytdJl a jZ * S I j ijL* J 

LsS' (3 JaA\ f y ) Jj'A’ Ol ! J jii 

0' -J — ^ j J — £ y 0-U iS' j , \szajJ? Ja! J» jSC ^ J* Js- 

^ c/'ji ^ Cr 4 di ^ I ^ 0*3* oA 

JbJ Aill Jj&i j+a Jjj ; ^ ,?r aJI (J jJLdlj jA 



( JJJI J^u.1 c b ^ sjh J* 



Ada teks amat penting yang disebutkan Asy-Sya'rani yang 
menjadi kata pamungkas hal ini. asy-Sya'rani berkata, "Salah 
seorang arif berkata, 'Kami adalah kaum dimana buku-buku 



25 hal. 105, penerbit Maktabah An-Najah, Tarablus, Libya, cetakan pertama. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 23 



kami haram dilihat oleh orang-orang yang tidak termasuk 
anggota tarikat kami . Seseorang juga tidak boleh menukil 
perkataan kami kecuali kepada orang yang percaya 
kepadanya. Baranosiapa memanokulkannva kepada orang 
vang tidak percaya kepadanya, maka ia dan orang vang 
menerima pemangkulkannva masuk neraka jahanam 
penolakan . Hal itu ditegaskan para wali Allah Ta'ala didepan 
manusia, 'Barangsiapa membeberkan rahasia, ia wajib 
dibunuh ". 26 

aJ jLai , ^Js- yS' 2 J-I ol OjJ^J 

j si : aJ jui ? &\ ^ \±* ) : 

... (orang-orang sufi) juga meriwayatkan bahwa Khidhr 
berjalan melewati Al-Hallaj yang sedang disalib kemudian Al- 
Hallaj berkata kepadanya, "Apakah ini balasan bagi wali-wali 
Allah?' Khidhr berkata kepada Al-Hallaj, "Kami merahasiakan 
diri, karena itu kami selamat. Sedang engkau tidak 
merahasiakan diri, karena itu engkau mati ". 27 



26 Al-Yawaqit wa Al-J awahir, asy-Sya'rani hal. 17, penerbit Mushtafa Al-Babi 
Al-Halbi, Mesir. 

27 Syarhu Hal al-Auliyai, Izzuddin Al-Maqdisi, manuskrip hal. 251. 



24 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 



f JLJrl 



■j b-i'-l j! tjoM Uju 5 



t jjb OlSsi , juali^- jyl ^r, a^b-l jJl aJLJ.1 ^jS' t, 



Terakhir saya nukilkan bahwa Ahmad ibn Zurraq dan Ibn 
Ajibah yang menyebutkan dari Al-Junaid bahwa ia menjawab 
satu pertanyaan dengan dua jawaban yang berbeda , la 
menjawab pertanyaan si A dengan jawaban yang berbeda 
untuk si B (padahal pertanyaannya sama ). 28 

4*,. iijl * 4 i j .yg"l' a jj>-l «ijl IbJd 

f 4^_Jl*jj ^£.ib« ^»jjs j.LsjM (J ^i J** ) jj 

4J j b»*}) lS J-®-!) Ctr* ab»br 4Jlp ij 

1 wtP’Lblj j 44^»Jlj J jyoJ^J .1 

v 5 4j 44 ^jj 4lll ^«4^-1 J. Uj J 

jy 4Jjliil $.\ abtysj Jij 7 ^Jl*j aJLp 4l)l 
4 - <j£j' <jib*J^ 1 j bS-l (jib!) J (jib^-V) jlSsi) 

■ iri* ji 2 ^) bbl b^*lj 



28 Qawaidu At-Tashawwuf, Ibn Zurraq hal. 11, juga lqadzul Himam, Ibn 
Ajibah Al-Husni hal. 144. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 25 



... inilah prinsip penting lain yang diambil orang-orang sufi dari 
orang-orang syiah untuk menjadi gerakan bawah tanah untuk 
menghancurkan Islam dan ajaran-ajarannya. Juga untuk 
membentuk agama baru yang bertugas melemahkan kekuatan 
Islam dan aktivitas kaum muslimin menyebarkan Al-Qur'an 
dan as-Sunnah, berdiam diri dari jihad dan perang, dan tidak 
berbuat apa-apa untuk membangun masyarakat Muslim 
berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul 
Shallallahu'alaihi wasalam. Itu semua telah saya paparkan 
kepada para pembaca dan para peneliti dengan membuat 
studi banding antara pemikiran pihak penjiplak dengan 
pemikiran pihak yang dijiplak dengan berpatokan kepada 
buku-buku terpercaya dan terpenting kedua belah pihak, 
[akhir nukilan dari Syaikh] 

Apa Yang Disembunyikan? 

Patut diingat lagi bahwa yang diwajibkan oleh kelompok Hizbi 
dalam taqiyah adalah menyembunyikan 'keimaman' dan dalam 
masalah 'takfir' (pengkafiran) . Ini disebabkan dua hal ini telah 
membuat mereka berbeda dari kaum muslimin sebagai ciri 
khas penyimpangan mereka. 

Pertama, sebab keimaman rahasia mereka tidak sesuai syar'i 
seperti yang telah berulang kali kami jelaskan. Disini makna 
dari sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasalam : 



^ijgiLol OJ <uls a aJj aJLL^ aljaP-li 

I jj 4£-j\jj y>-~\ £.li- Oli 



"Dan Barangsiapa memberi bai'at kepada seorang pemimpin 
dengan menjabat tangannya dan dilaksanakannya dengan 
sepenuh hati, hendaknya ia mentaatinya dengan segenap 



26 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 



kemampuan. Jika ada orang lain yang merebut 
kepemimpinannya penggalah lehernya". 29 

Persoalannya mereka tidak memiliki kemampuan dan 
kekuasaan untuk memanggal leher imam yang lain atau 
berusaha untuk merebut kekuasaan imam yang lain sebab 
keimaman mereka itu sendiri hanya pengakuan dalam mulut 
saja. Bagaikan orang yang berteriak-teriak di sebuah Mesjid, 
'Saya imam shalat, saya imam shalat" tetapi tidak ada yang 
bermakmum pada dia dan dia hanya memimpin dirinya sendiri 
karena imam sesungguhnya tengah memimpin shalat. Maka 
mereka sadar akan kesalahan ini sehingga berusaha 
menyembunyikanya dari kaum muslimin. 

Kedua, sebab mereka mengkafirkan orang-orang yang 
sebenarnya tidak kafir. Ini masalahnya, dan mereka tidak ingin 
orang-orang Islam mengusut penyimpangan mereka. 

Adapun masalah pengkafiran maka ini bukan perkara yang 
mudah dan memiliki syarat-syarat yang tidak sedikit. 
Barangsiapa yang mengkafirkan seseorang sedang dihadapan 
Allah orang itu tidak kafir maka ia telah mengangkat dirinya 
sebagai pembuat syari'at selain Allah. Bahkan tidak boleh 
mengkafirkan seseorang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang tidak 
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh bagi kita 
menyatakan mubah (boleh) sesuatu yang tidak dimubahkan 
oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak boleh kita mewajibkan 
sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 



29 Muslim no. 1844, Abu Dawud no. 4248, Nasai (7/152, 154), Ibn Majah no. 
4956 dan Ibn Hibban no. 5916 dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu'anhu. 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 27 



Syaikhul Islam Ibn Taimiyah berkata, 

JliLj j^iSo J jJa}\ I Oj^o Ji J jiJl 01 

j*SC>o U aJU (^OJl jilS”" \jS" Jli 

l-iij . j\j jj&i 4j?t>Jl 4-jlp ^ jjjj LS^ ? j ■^ J . 

JJl 0 | } ■ J jJL 4lll Ots -Lp J-^ (_j -P j-vSJ 

ijij jja; Ojiru b«ji LoJii» ^>\s2\ Ojiru 

(j^ Jp“ (j^J^ Cr? { I 0 J 

.-Lg-Jla Ui .A-cP ^Jlo 4-Jp h-Lg-^io L) 

£jL* O jl -U j-^ oljjiJ A*P ^Jl U c)i jbJb 

0 jSvJ Jij ^ JjtS i_jjXi Jij 4*Jj y?xl!l 0j£o U J_ai 

t^OLvioj •-t® j ^ lOiJi 4 j ^ap ^>t^j 4-0 .«)^ p aJ 

^aSsj ^xll (Jl I a5C*j . “tj £-Cs*J Jjj 4AP- jjiSsJ 

j|>Jl 2 i^jt«J <L?r j^aJl ( j^3 4iij *J Oj5\j Ji l^Jjli 

L$^-frS O ^ 9 <j^o a*A4P l ~ 0 

.... I^j 4iil aj-i^j 0 I 4 O 4 J OwOa jp -ii OjSsj 



28 Prinsip Taqiyah, Budi Luhur dan Bithonah 



"Sesungguhnya sebuah perkataan, boleh jadi merupakan 
perkataan kufur, hingga dikatakan: 'Barangsiapa mengatakan 
perkataan ini, maka dia menjadi kafir'. Tetapi orang tertentu 
yang mengatakan perkataan itu tidak mesti dihukumi kafir, 
hingga dijelaskan padanya dalil-dalil yang menyebabkannya 
kafir dengan meninggalkan dalil-dalil itu. Hal ini seperti dalil- 
dalil yang memuat ancaman, dimana Allah Ta'ala berfirman, 
"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatum 
secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh 
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala- 
nyala' (Qs. An-Nissa 10). Ayat ancaman ini (wa'iid) dan ayat- 
ayat lain yang semisalnya adalah benar, tetapi tidak boleh 
mengatakan bahwa orang tertentu berada dalam adzab 
(ancaman) ini. Tidak boleh mempersaksikan orang tentu dari 
kaum muslimin bahwa ia berada di neraka. Mungkin saja 
ancaman itu tidak mengenai dirinya karena tidak terpenuhinya 
syarat-syarat tentang hal tersebut, atau karena adanya 
penghalang tentang hal itu. Atau mungkin saja dalil akan 
keharaman hal itu tidak sampai kepadanya. Atau ia telah 
bertaubat dari perbuatan tersebut, atau ia ditimpa musibah 
yang menjadi penghapus dosa-dosanya, atau mungkin juga 
telah dikabulkan syafaat seseorang atasnya. Demikian pula 
hukum dari perkataan-perkataan yang dikafirkan para 
pelakunya. Mungkin saja belum sampai dalil-dalil tentang 
suatu perkara kepada orang itu. Mungkin juga telah sampai 
kepadanya dalil tentang suatu perkara, tetapi ia tidak meyakini 
kebenaran (keshahihan) dalil tersebut (dari Rasulullah 
shallahu'alahi wasalam -pen). Atau dia belum mampu 




Rikrik_ar_bdg@yahoo.co.id 29 

memahaminya atau terdapat syubhat yang menghalanginya 
dihadapan Allah Ta'ala. 30 

Demikian madzhab Ahlus sunnah yang berdiri diatas perincian 
yang demikian ini, (dibedakan) antara jenis perbuatan dan 
pelaku dari perbuatan tersebut. 

Bisa jadi, disebabkan syarat-syarat vonis kafir yang begitu 
rumit sedang mereka tidak pernah menempuh syarat-syarat 
itu dalam pengkafiran mereka atas kaum muslimin, maka 
mereka berusaha menyembunyikan keyakinannya itu bahkan 
mengaku tidak memiliki keyakinan seperti itu (sebagai 
tagiyah). 



"Subhanakallahumma wabi hamdika, asyhadu allaa ilaaha illa 
anta, astaghfiruka waatubu ilaika". 
v 



Bandung, 29/11/1429 H 
Penuntut ilmu, 
Rikrik Aulia Rahman 



Majmu Al-Fatawa (35/165). 



